Segala yang belum tercapai merupakan kekurangan kami dan yang tercapai adalah 
keberhasilan kita bersama. Kami memohon pamit kepada seluruh masyarakat Nagan 


Raya atas amanah ini. seiring telah habis masa bakti. 


TANGGAL 9 Oktober 2022, kepemi- 
mpinan Bupati Nagan Raya, HM Jamin 
Idham SE dan Wakil Bupati H Chalidin 
Oesman SE MM, berakhir. Pengabdian- 
nya sebagai kepala daerah Kabupaten 
Nagan Raya tuntas. 

Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya 
periode 2017-2022 ini pun menyam- 
paikan penghargaan dan ucapan teri- 
ma kasih kepada seluruh masyarakat. 
Selama 5 tahun memimpin Nagan Raya 
telah membawa berbagai keberhasilan 
berkat dukungan masyarakat, ASN, 
Forkopimda, DPRK, dan semua kom- 
ponen di Nagan Raya. “Sebuah kehor- 
matan bagi kami telah dipercayakan 
memimpin Kabupaten Nagan Raya ter- 
cinta selama 5 tahun. Segala yang be- 
lum tercapai merupakan kekurangan 
kami dan yang tercapai adalah keber- 
hasilan kita bersama. Kami memohon 
pamit kepada seluruh masyarakat Na- 
gan Raya atas amanah ini seiring telah 
habis masa bakti,” kata Jamin Idham. 

Dikatakan, banyak sektor telah ber- 
hasil direalisasikan dengan berbagai 
sumber anggaran, meski pun banyak 
tantangan yang dihadapi, khususn- 
ya karena ada pandemi Covid-19. Ada 
pembangunan fisik dan nonfisik yang 
dilakukan dalam memajukan Kabupat- 
en Nagan Raya yang kini genap berusia 
20 tahun. 

Bahkan jelang akhir tugas, Jamin 
Idham berhasil mengfungsikan mas- 
jid yang sangat ditunggu-tunggu mas- 
yarakat, yakni Masjid Agung Baitul Ala 


yang dikenal masjid | 
giok. “Masjid giok mer- 
upakan kebanggaan 
masyarakat Nagan 
Raya yang saat ini su- 
dah dapat kita gunakan 
sebagai tempat ibadah 
kepada Allah SWT. 
Mari kita mak- 
murkan masjid 
tercinta ini,” 
kata Jamin 
Idham. 

Jamin 
Idham kem- 
bali men- 
yampaikan 
permohon- 
an maaf bila 
masih ada 
yang belum 
terlaksana 
selama 5 ta- ~ 
hun memi- 
mpin Nagan 


o 


Raya. Jamin 
Idham ber- 
harap ke 
depan apa 


yang menjadi 
harapan mas- 
yarakat Nagan 

Raya dapat ter- 

us dilanjutkan 
pembangunann- 
ya oleh pimpinan 
selanjutnya. (*) 


E-Kinerja dan Absensi Wajah ASN 


Keberhasilan Nagan Raya juga tidak terlepas dari peran aktif 


Ardimartha. 


aparatur sipil negara (ASN). Kinerja aparatur Pemkab Nagan 
Raya juga menjadi perhatian serius selama 5 tahun kepemi- 
mpinan Bupati HM Jamin Idham. “Tahun 2022 ASN Pemkab 
Nagan Raya semua menerapkan e-kinerja dan penerapan 
absensi wajah,” kata Sekretaris Daerah Nagan Raya, Ir H 


Penerapan e-kinerja sudah dimulai sejak tahun 2021, 

dan pada tahun 2022 sudah semua SKPK menerapkan e-ki- 
nerja. Keberadaan e-kinerja juga memaksimalkan kerja ASN 
atau PNS di lingkup Pemkab dalam memberikan pelayanan ter- 


baik kepada masyarakat Kabupaten Nagan Raya. 
Sekda menyampaikan, e-kinerja akan terus dilakukan dengan 
harapan ASN dan PNS Pemkab Nagan Raya dapat memberikan layanan 
maksimal kepada masyarakat sebagai aparatur pemerintah. (*) 


naganrayakab.go.id 


(a) Pemkab Nagan Raya 


Lima Tahun Kepemimpinan 
Jamin Idham-Chalidin Oesman 


f 
z 3 
Bupati Nagan Raya resmikan Masjid Giok 2022 


SEJUMLAH PRESTASI 2022 

| æ Pemkab Nagan Raya Raih penghargaan Kabupaten 

Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama dari Menteri 

PPPA 2022 

Pemkab Nagan Raya raih penghargaan Baznas 

| Awards dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI 
2022 

œ Pemkab Nagan Raya raih penghargaan WTP dari 
Menteri Keuangan RI 2022 

æ Pemkab Nagan Raya terima penghargaan target non- 
polio AFP dari Menteri Kesehatan 

æ Pemkab Nagan Raya raih penghargaan Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) dari Komisi Informasi Aceh 
(KIA) 

æ Pemkab Nagan Raya raih penghargaan vaksinasi 
penanganan PMK dari Gubernur Aceh 

æ Pemkab Nagan Raya raih WTP ke 14 kali berturut- 
turut dari BPK RI 

' Pemkab Nagan Raya raih penghargaan dari Serambi 
Awards 2022 

# Pemkab Nagan Raya raih penghargaan dari Times 
Indonesia 


Capaian Kinerja Sangat Baik 


Kepala Bappeda Nagan Raya, Rahmattullah SSTP MSi menyam- 
paikan, RPJM Kabupaten adalah dokumen perencanaan pem- 
bangunan daerah untuk periode 5 tahunan. Ini merupakan 
penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah. “Di akhir 
kepemimpinan Bupati Nagan Raya, HM Jamin Idham dan 
Wakil Bupati Chalidin Oesman pada 22 September sampai 
4 Oktober 2022 telah dilakukan pemeriksaan akhir masa ja- 
batan oleh Tim Inspektorat Provinsi Aceh,” katanya. 
Hasil pemeriksaan tersebut menetapkan bahwa capaian 


AF kinerja Pemkab Nagan Raya sebesar 90,54 dengan peringkat 
kerja “Sangat Baik.” 


Capaian ini diperoleh berdasarkan kesesuaian antara target dan re- 
alisasi terhadap indikator kinerja, baik Indikator Kerja Utama (IKU) mau- 
pun Indikator Kerja Daerah (IKD) yang telah ditetapkan di dalam dokumen 
RPJMK Nagan Raya tahun 2017-2022 yang meliputi aspek kesejahteraan 
masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum. (*) 


O @pemkabnara © @pemkabnara 


@pemkabnara 


NAGAN RAYA 


2 


1 aa 
Bupati Nagan Raya terima penghargaan Baznas Awards dari Ketua Bupati Nagan Raya terima penghargaan WTP dari 
Baznas RI 2022 


Menteri Keuangan 2022 


Masyarakat Beri Apresiasi 


Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Nagan Raya, H 
Muhammad Khaidir SE mengucapkan terima kasih kepada 
Bupati HM Jamin Idham SE dan Wakil Bupati H Chalidin 
Oesman SE MM yang telah memimpin Kabupaten Nagan 
Raya periode 2017-2022, khususnya bidang pengemban- 
gan adat-istiadat. 
Muhammad Khaidir menyebut, sudah banyak hal 
yang dilakukan HM Jamin Idham di Nagan Raya, mulai 
y dari bidang agama, ekonomi, hingga ke bidang sosial 
” budaya. Semua itu akan menjadi legasi bagi masyarakat 
Nagan Raya. 
“Atas nama MAA Nagan Raya kami apresiasi kinerja Bupati dan 
Wakil Bupati serta memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam 
kerja sama selama ini. Pat ranub yang hana mirah pat peuneurah yang hana ba- 
joe, pat buet dan narit yang hana salah meunyoe hana awai teuntee na dudoe,” 


ujarnya. (*) 
Oo @pemkabnara 


